


















Habis itu gua 
aktifin Magic Card 
Mistikal Space 
Taipun! Magic Card 
lu ilang satu! 





Terakhir gua 
set satu kartu 
tertutup 







BATTLE PHASE! 
MAJU BLEK 
MEJISYEN! 


Apaan sih, 
orang lagi main 


cangkulan! 





ll. E |) 


KHILAF OF THE WEEK 


Pernah main Yugio? Mejik the Gathering? 
Sering liat orang-orang main kartu 
toko mainan? Kemungkinan besar mereka 

lagi main Trading Card Game. Beda dengan 
Kartu remi atau uno, setiap pemain punya 

kartu cangkulan (deck) sendiri, dan tiap 

pemain biasanya punya isi deck yang beda-beda. 
Pada umumnya untuk main TCG harus ada 

dua orang yang punya dua deck sendiri. 

Selain itu, kamu bisa buat deck kamu lebih 

kuat dengan membeli booster pack berisi 
kartu-kartu baru yang mungkin berguna 

untuk deck kamu. 











TINGKAT KESENGSARAAN 
(HARGA) 


Biaya untuk bikin deck biasanya tergantung kamu mau main santai 
ius (ikut kompetisi, bikin deck super kuat, dll). 
Kalau kamu mau main santai aja biasanya 200 ribu bisa dapat 
satu deck langsung, tapi pastinya decknya masih lemah dan 
apa adanya. Kalau mau buat deck yang kuat dan bisa dipakai 
di kompetisi, biasanya biayanya bisa mencapai 3 juta! 
Kalau mau beli satu kartu aja biasanya harganya juga 
macam-macam tergantung kelangkoannyo. Bisa cuma 
seharga 10 ribuan, bisa juga satu kartu yang langka 
harganya ratusan ribu. Bahkan ada satu kartu super 
langka yang harganya mencapai puluhan juta! 








©GHOSTYCORP 


Merasa makin khilaf? 


+Favorit | 


E facebook.com/GHOSTY.COMIC 
@ghosty_comic 


